Petunjuk Teknis 


LOMBA BEST PRACTICE 
Na Page o N 


Kes | 


| Kara 
1x 
xx 


Ka, 

x Li 
itna & 2 
ABON £ ' 


x — 
NC 
“ » 


LP MA'ARIF NU 


PETUNJUK TEKNIS 
LOMBA BEST PRACTICE 
MADRASAH/SEKOLAH UNGGULAN 


LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 
PWNU JAWA TENGAH 
TAHUN 2022 


PETUNJUK TEKNIS 
LOMBA BEST PRACTICE 
MADRASAH /SEKOLAH UNGGULAN 


A. Latar Belakang 
Satuan Pendidikan Ma' arif NU merupakan pusat pengembangan budaya yang 
mampu memberikan keteladanan secara fisik, sosial maupun nilai dan sikap 
dalam mengamalkan ajaran Islam berhaluan Ahlussunah Waljama ah An- 
Nahdliyah, baik di lingkungan madrasah/sekolah maupun dalam konteks 


kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara: 


Karakteristik Satuan Pendidikan Ma'arif NU adalah: (a) Menjadikan paham 
Ahlussunah Waljama'ah sebagai kekhasan dan keunggulan: (b) Memelihara 
suasana keagamaan di satuan pendidikan dalam hal amaliyah ibadah, 
pergaulan, dan akhlakul karimah dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan 
ajaran Ahlussunah Waljama'ah: (c) Menekankan semangat penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan 
negara untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat: (d) Menjadikan 
Mabadi Khaira Ummah sebagai landasan manajemen yang merefleksikan 
nilai-nilai kebenaran/kejujuran (ash-shidg), kepercayaan (al-amanah), 
keadilan (al-,adalah), gotong royong (at-ta“awun), konsistensi terhadap 
kebenaran (al-istigamah), kerja keras, serta menjunjung tinggi nilai amal 


kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt. 


Pembinaan terhadap madrasah/sekolah yang sudah dilakukan melalui 
sosialisasi, bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan merupakan 
salah satu bentuk pembinaan yang bersifat pemberian bekal kepada satuan 
pendidikan. Implementasi dari pembinaan melalui berbagai kegiatan yang 
dilaksanakan oleh madrasah/sekolah sampai sejauh ini belum bisa terpantau 
secara optimal. Sebagai salah satu sumber inspirasi pengembangan satuan 
pendidikan, maka diperlukan kegiatan yang dipandang bisa memacu 
peningkatan tata kelola keuggulan madrasah/sekolah di bawah naungan LP 


Ma'arif NU PWNU Jateng melalui Kompetisi. 


Juknis Lomba Best Practice Madrasah/Sekolah Unggulan Ma 'arif 1 


Madrasah/sekolah yang memiliki prestasi atau keunggulan-keunggulan 
diharapkan bisa muncul dan lahir dari kompetisi ini sehingga memacu bagi 
satuan pendidikan yang lain untuk melakukan scale out dari capaian 
keunggulan yang ada. Melalui kompetisi keunggulan madrasah/sekolah, 
peningkatan pengembangan potensi, dedikasi dan profesionalisme para 
pendidikan akan diukur melalui penilaian portofolio atas keunggulan yang 
ada dan akan diukur lewat hasil karya inovatif madrasah/sekolah yang 
disertai argumen yang kuat sebagai basis keunggulan madrasah/sekolah 
Ma'arif. 


Diharapkan juga melalui kompetisi madrasah/sekolah unggulan akan muncul 
champion-champion madrasah/sekolah Ma'arif di Jawa Tengah yang unggul 
sesuai dengan karakter dan karakteristik masing-masing. Melalui kompetisi ini 
juga, diharapkan bisa memberikan imbas positif pada peningkatan layanan 
dan kualitas pendidikan dan pengelolaan madrasah/sekolah yang akhirnya 


mampu menjawab tantangan global yang berbasis keunggulan. 


Dasar Hukum 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional: 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama 
dan Keagamaan: 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 
Pendidikan: 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah: 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah: 

6. Peraturan Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PWNU 


Juknis Lomba Best Practice Madrasah/Sekolah Unggulan Ma 'arif 2 


Jawa Tengah Nomor 12/PW.11/LPMNU/SK/XII/2019 tentang 
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ma'arif NU: 

Peraturan Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PWNU 
Jawa Tengah 11/PW.11/LPMNU/SK/XII/2019 tentang Pengelolaan Satuan 
Pendidikan Ma'arif NU: 


C Ruang Lingkup 


Pedoman lomba Best Practice Madrasah/Sekolah Unggulan meliputi 


pengertian, tujuan, manfaat, prinsip, persyaratan, mekanisme, prosedur 


penilaian, dan penghargaan. 


D. Tujuan Lomba 


Lomba Best Practice Madrasah/Sekolah Unggulan di lingkungan LP Ma'arif NU 


PWNU Jawa Tengah memiliki tujuan sebagai berikut: 


1: 


Meningkatkan motivasi terhadap Madrasah/Sekolah Ma'arif agar memiliki 
daya saing yang unggul. 

Mendorong inovasi dan kreativitas manajerial Madrasah/Sekolah dalam 
menciptakan model-model unggulan. 

Mengakomodir potensi-potensi unggulan pada Madrasah/Sekolah Ma'arif. 
Mendiseminasikan bidang keunggulan kepada Madrasah/Sekolah Ma'arif 
yang lain. 

Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada Madrasah/Sekolah 
Ma'arif yang secara nyata berprestasi dalam menerapkan bidang 
unggulannya yang hasilnya dapat bermanfaaat bagi peningkatan kualitas 
pendidikan. 

Menjadi bahan masukan dalam penyusunan pedoman penyelenggaraan 


Satuan Pendidikan Ma'arif yang unggul. 


E. Persyaratan Peserta 


1. Madrasah/Sekolah Ma'arif yang sudah terdaftar dan mendapatkan 


NSPMNU di aplikasi simNU. 


2. Memiliki keunggulan dalam pengelolaan Madrasah/Sekolah, diantara 


Juknis Lomba Best Practice Madrasah/Sekolah Unggulan Ma 'arif 3 


keunggulan meliputi: 
1) Keunggulan Bidang Keagamaan seperti Amaliyah Kemasjidan, Berbasis 
Tahfidz, Berbasis kitab kuning dan lainnya. 
2) Keunggulan Bidang Akademik seperti Riset, Sains/Olimpiade, Robotik, 
Cerdas Istimewa/Personal, Billingual dan lainnya. 
3) Keunggulan Bidang Non Akademik seperti Seni, Olahraga, Pramuka 
dan lainnya 
4) Keunggulan Bidang Kearifan Lokal 
5) Keunggulan Berbasis Vokasi 
6) Keunggulan Berbasis Inklusi 
7) Keunggulan bidang inovasi lainya. 
3. Madrasah/Sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu bidang unggulan 
yang ada 
4. Mendapatkan rekomendasi dari Pengurus LP Ma'arif NU PCNU setempat. 


F. Timeline pelaksanaan lomba 


No Tanggal (2022) Kegiatan Tempat 

1 1 — 30 Maret Sosialisasi/Edaran lomba | Virtual 

2 | 20 Maret -30 April | Pendaftaran/Pengiriman | Online 
naskah dan video 

3 10 Mei Seleksi Administrasi LPM PWNU 

4 14-18Mei Penilaian Naskah dan LPM PWNU 
Video 

0 . Penilaian Wawancara/ 

5 23 — 26 Mei presentasi LPM PWNU 

6 27 Mei — 15 Juni Visitasi/ penilaian Madrasah/Sekolah 
Lapangan 

7 16 Juni Pen akan dan LPM PWNU 
Pengumuman Pemenang 

9 19 Juni Penyerahan Hadiah LPM PWNU 


Juknis Lomba Best Practice Madrasah/Sekolah Unggulan Ma 'arif 4 


G. Kelengkapan Dokumen yang harus dipenuhi : 


1. Surat Rekomendasi dari Pengurus LP Ma'arif NU PCNU setempat. 


2. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa: 


a) Bidang Unggulan benar-benar diterapkan di Madrasah/Sekolah sendiri. 


b) Kebenaran data yang disajikan. 


3. File Laporan tertulis 


4. Link pengiriman Video profil program unggulan (melalui link google 


drive) 


H, Sistematika Penulisan Best Practice 


1. Bagian Awal 


Bagian ini terdiri dari: 


A. 
B. 
Cc 
D 
- 


F. 


Halaman Judul 
Kata pengantar 


Abstrak (deskripsi ringkas dari best practice program unggulan) 


. Daftar isi 


Daftar table, Grafik/Gambar 


Lampiran 


2. Bagian Isi 


Bagian ini berisi paparan tentang hal-hal sebagai berikut: 


A. 


Pendahuluan (berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, dan 
manfaat Program unggulan yang dilaporkan). 


, Pelaksanaan (berisiperencanaan, strategi, implementasi, dan evaluasi 


program unggulan) 


. Analisis hasil yang dicapai dalam penerapan program unggulan 


kondisi sebelum dan sesudah implementasi program. Analisis terdiri 
dari paparan data, analisis data, dan dampak terhadap peningkatan 
keunggulan madrasah/sekolah (seperti peningkatan PPDB, prestasi 
madrasah/sekolah, prestasi peserta didik, budaya madrasah/sekolah, 


respon masyarakat/pemerintah). 


3. Bagian Akhir 


Bagian ini berisi tentang simpulan, refleksi dan rekomendasi. 


4. Daftar pustaka dan lampiran-lampiran 


Juknis Lomba Best Practice Madrasah/Sekolah Unggulan Ma 'arif 


L Ketentuan video 

1. Dibuat dalam format MP4 resolusi 720 piksel atau 1080 piksel dengan 
orientasi landscape 16:9. 

2. Durasi maksimal 10 (sepuluh) menit. 

3. Dilarang mengandung unsur plagiasi, duplikasi, falsifikasi, fabrikasi dari 
karya video orang lain. 

4. Dilarang menggunakan lagu latar (backsound) dari musik atau lagu yang 
mengandung hak cipta (copyright). 

5. Belum pernah dipublikasikan atau dilombakan, termasuk dilarang 
mengunggah ke platform Youtube pribadi/Madrasah/Sekolah masing- 
masing. 

6. Video peserta menjadi hak LP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah. 


J. Pengiriman Naskah dan Video 

1. Naskah best practice ditulis dengan font Times New Roman spasi 1,5 
maksimal 15 halaman dengan ukuran kertas A4. 

2. Naskah lomba dikirimkan dalam bentuk softcopy yang berisi naskah utuh 
dalam format PDF dan format Microsoft Power Point untuk bahan 
presentasi. 

3. Pengiriman naskah dan video melalui email: 
Ipmaarifnu.jateng1823@gmail.com dan konfirmasi ke narahubung lomba. 

4. Kontak person narahubung: 

o Ziaul Khag, M.Pd ' (0856-4068-6879) 
o Miftakhul Khoiri (0899-0658-382) 
o M. Zainudin Aklis (0857-0033-7055) 


K. Penghargaan 
1. Unggulan 1 sampai 10 ditetapkan sebagai Program Unggulan Paling 
Inovatif 
2. Penetapan unggulan ditentukan berdasarkan Nilai Akhir akumulasi hasil 


tulisan, video, presentasi dan hasil verifikasi/validasi tim penilai. 


Juknis Lomba Best Practice Madrasah/Sekolah Unggulan Ma 'arif 6 


3. Penghargaan akan diberikan kepada 10 best practice berhak 
mendapatkan Piagam Penghargaan dan juga uang pembinaan dengan 
total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 

4. Semua narasi/tulisan dan video peserta yang terpilih dan layak akan 
menjadi dokumen prototype Madrasah/Sekolah Unggulan Ma'arif NU Jawa 
Tengah. 

5. Tim penilai akan melakukan verifikasi dan validasi ke madrasah/sekolah 


yang menjadi Short/ist unggulan. 


L Tim Penilai 
Tim penilai Lomba adalah Tim Madrasah/Sekolah Unggulan LP Ma'arif NU 
PWNU Jawa Tengah. Keputusan tim penilai bersifat mutlak dan tidak dapat 
diganggu gugat. 


M. Penutup 

Lomba Best Practice Madrasah/Sekolah Unggulan merupakan wujud nyata 
perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di 
lingkungan LP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah. Melalui lomba tersebut, Ma'arif 
memberikan apresiasi untuk memotivasi Madrasah/Sekolah Ma'arif agar 
mampu bersaing kualitasnya. 

Perbaikan terhadap pelaksanaan lomba selalu dilakukan berdasarkan hasil 
evaluasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan lomba 


sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan tepat sasaran. 


Semarang,.1 Maret 2022 
ga' Pendidikan Ma'arif NU 


AA 1 


R. Andi Irawan, M.Ag. 
Ketua 


Sekretaris 


7 


Juknis Lomba Best Practice Madrasah/Sekolah Unggulan Ma 'arif 


kx 


LP. MA MRIF NU 
LP. MA'ARIF NU PWNU JAWA TENGAH 
Alamat: 


Jl. Dokter Cipto No.180, Karangtempel, Kec. Semarang Tiniur, 
Kota Seinarang, Jawa Tengah 50124 


